21 juni 22 kursus web programming 


Judul: Belajar Membuat Website untuk Menambah Penghasilan Bisa Banget 
dengan Kursus Web Programming 


Seo: Kursus Web Programming, Belajar Mudah HTML, CSS dan JavaScript 


Deskripsi: Keterampilan web developing bisa dipelajari oleh pemula bahkan 
mahir sekalipun. Perluas wawasan Anda dengan mengikuti kursus web 
programming. 


Anda berencana untuk belajar coding di perguruan tinggi? Atau Anda ingin 
mengenal basis perkembangan teknologi web? Mungkin Anda juga 
menginginkan agar dapat mengembangkan aplikasi seluler atau situs web untuk 
mendapatkan penghasilan tambahan? Ayo sekarang bukan hanya untuk 
berangan-angan. Ambil tindakan langsung untuk menggapai keinginan Anda 
tersebut. Caranya dengan mengikuti program kursus web programming bersama 
Flashcom Indonesia. 


Kursus bersama kami tidak perlu khawatir Anda harus mempunyai basic ilmu 
pengetahuan tentang teknologi. Karena disini Anda bisa mempelajari IT dengan 
mudah dan mengenal dari awal tentang teknologi. Materi yang disediakan telah 
disesuaikan dengan level masing-masing kompetensi siswa. Mulai dari tingkatan 
dasar, mengengah dan lanjutan sesuai dengan kebutuhan siswa. Silahkan daftar 
sekarang juga kursus web programming bersama kami. 


KETERAMPILAN YANG BERMANFAAT UNTUK KEDEPANNYA. 


Salah satu materi yang sedang populer dan banyak dijumpai dalam kursus- 
kursus online maupun offline adalah web programming. Dapat dilihat bahwa saat 
ini sudah hampir 1 miliar situs website ada di internet membuktikan banyaknya 
orang telah memiliki keahlian dalam membuat dan mengembangkan situs 
website. Dengan adanya kursus web programming, Anda bisa mengikuti 
perkembangan masa sekarang dan kedepannya. Tidak peduli bahwa Anda 
memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis yang minim mengenai IT. Anda 
bisa memulai langkah awal dengan mengikuti kegiatan kursus ini untuk 
mendalami pemahaman yang lebih baik tentang internet dan mengembangkan 
situs website. Belajar web programming disini meliputi berbagai macam mata 
pelajaran. 


Materi Kursus Pemrograman Website: 


- Pengembangan FrontEnd: JavaScript, jOuery, HTML, CSS 
- Pengembangan BackEnd: PHP, MySQL 


Kursus ini juga tersedia untuk berbagai kalangan, muda atau tua, seorang 
freelancer atau pekerja tetap, memiliki latar belakang pendidikan IT ataupun 
tidak sama sekalipun. Semua bisa mengikuti kursus ini dimulai dari tingkat dasar 
hingga lanjutan (pemula sampai mahir). Seperti berikut ini: 


Orang yang bisa mengikuti kursus ini: 


- Seorang desain web yang ingin mempelajari coding 

- Programmer yang ingin belajar mengembangkan website lebih lanjut 

- Orang yang ingin mengembangkan situs website seluler 

- Siswa/i yang ingin menguasai keterampilan pengembangan website 

- Master web yang perlu meningkatkan keterampilan pengembangan 
website 

- Guru yang ingin mengenalkan web developing di dalam kelasnya 

- Anda yang ingin mempertimbangkan karir dalam web developing 

- Mereka yang ingin mengelola situs pemerintah, perusahaan start up, dll. 


Pada akhir kursus ini, diharapkan Anda bisa menguasai dengan baik materi dan 
teori yang sudah diajarkan. Adapun tujuan kursus ini adalah sebagai berikut. 


Tujuan Kursus: 


- Dapat menjelaskan struktur dan fungsionalitas World Wide Web (WWW) 

- Membuat dan mengembangkan website yang dinamis menggunakan 
kombinasi HTML, CSS dan JavaScript 

- Menerapkan konsep bahasa pemrograman 

- Mempublikasikan website yang telah Anda buat 

- Mengembangkan model kerja untuk membuat situs website untuk 
keperluan pribadi atau bisnis 


Website adalah platform yang besar dan hampir seluruh dunia sudah 
mengetahuinya bahkan sering mengunjungi beberapa situs website setiap 
harinya, baik untuk bisnis, pendidikan atau hiburan semata. Keterampilan 
menguasai web developing sangat dibutuhkan dunia saat ini. Terutama untuk 
posisi seperti Front-End, Back-End, Server-Side dan Full-Stack Developer. Gaji 
yang ditawarkan untuk posisi tersebut juga dibandrol dengan harga yang 
lumayan menggiurkan, sekitar Rp. 27 juta/tahun untuk setingkat junior dan Rp. 
122 juta/tahun untuk setingkat senior. Ayo tambah skill Anda di bidang IT 
dengan mengikuti kursus web programming dan daftar melalui CS Flashcom 
melalui telepon/WhatsApp: 0816 1500 8008. 


